WikipediA 


Bahasa Arab Juba 


Bahasa Arab Juba adalah bahasa yang digunakan 
sebagai lingua franca di wilayah Sudan bagian selatan dan 
Republik Sudan Selatan terutama di kota Juba. Nama 
bahasa ini diambil dari nama ibu kota Sudan Selatan, 
yakni kota Juba. 

Bahasa ini muncul dan dikembangkan pada abad ke-19 di 
antara keturunan masyarakat dan tentara Sudan, banyak di 
antara tentara tersebut direkrut secara paksa dari Sudan 
Selatan. 


Kota-kota lain di Sudan Selatan seperti kota Malakal dan Wau umumnya tidak berbahasa Arab Juba, tetapi 
cenderung lebih menggunakan bahasa Arab Sudan dan bahasa-bahasa lokal. 


bahasa Arab Juba 

Arabi Juba 

Dituturkan di Sudan Selatan 

Rumpun bahasa Arabic-based creole 

■ bahasa Arab Juba 
Kode bahasa 
ISO 639-3 pga 


Daftar isi 

Klasifikasi 
Bibliografi 
Other Readings 
Pranala luar 
Lihat pula 
Referensi 


Klasifikasi 


Bahasa Arab Juba berasal dari bahasa Arab Sudan yang disederhanakan secara tata bahasa dan lebih banyak 
penyerapan dari bahasa-bahasa lokal setempat. DeCamp yang menulis pada pertengahan tahun 1970-an 
menggolongkan bahasa ini sebagai bahasa pidgin daripada bahasa kreol yang berarti bahwa bahasa ini 
bukanlah bahasa ibu yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. 

Setelah kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan, bahasa ini mulai digantikan perannya oleh bahasa Inggris. 
Pemerintah setempat lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya. 
Begitupula mata pelajaran dan mata kuliah di sekolah dan kampus, bahasa Inggris mulai menggantikan 
posisi bahasa Arab dalam pembelajaran.^^ 

Bibliografi 

■ DeCamp, D (1977), "The Development of Pidgin and Creole Studies", dalam Valdman, A, 
Pidgin and Creole Linguistics, Indiana University Press 

■ Mahmud, Ashari Ahmed (1979), Linguistic Variation and Change in the Aspectual System of 
Juba Arabic, Washington, D.C: Georgetown University Press 















■ Mahmud, Ashari Ahmed (1983), Arabic in the Southern Sudan: History and the Spread of a 
Pidgin-Creole, Khartoum 

■ Abdel Salam, A.H.; De Waal, A (2004), "On the failure and persistence of Islam", dalam De 
Waal, Islamism and Its Enemies in the Horn ofAfrica, Bloomington & Indiapolis: Indiana 
University Press, hlm. 21-70, ISBN 0-253-34403-4 

■ Kevlihan, Rob (2007), "Beyond Creole Nationalism? Language Policies, Education and the 
Challenge of State building in Southern Sudan", Ethnopolitics, 6 (4): 513-543 


Other Readings 


■ (Italia)Manfredi, Stefano "Juba Arabic: A Grammatical Description of Juba Arabic with 
Sociolinguistic notes aboutthe Sudanese community in Cairo", Universita degli Studi di Napoli 
"L'Orientale". (unpublished thesis) 

■ (Prancis) Miller, Catherine, 1983, "Le Juba-Arabic, une lingua-franca du Sudan meridional; 
remarques sur le fonctionnment du verbe", Cahiers du Mas-Gelles, 1, Paris, Geuthner, pp 
105-118. 

■ (Prancis) Miller, Catherine, 1983, "Apergu du systeme verbal en Juba-Arabic", Comptes rendu 
du GLECS , XXIV-XXVIII, 1979-1984, T. 2, Paris, Geuthner, pp 295-315. 

■ (Inggris) Watson, Richard L., (1989), "An Introduction to Juba Arabic", Occasional Papers in 
the Study of Sudanese Languages, 6: 95-117. 


Pranala luar 


■ Juba Arabic English Dictionary: Kamuus ta Arabi Juba wa Ingliizi (http://msupress.msu.edu/bo 
okTemplate.php?booklD=2773) 

■ Podcasts in Juba Arabic (http://www.podcastdirectory.com/podcasts/22354) 

■ Juba-Arabic-Verbs-and-Phrases (http://www.scribd.com/doc/3751607/) 


Lihat pula 


■ bahasa Arab Sudan 


Referensi 


1. A http://kampus.okezone.eom/read/2011/09/06/373/499507/pelajaran-bahasa-inggris-gusur- 
bahasa-arab-di-sudan 

2. A http://www.eramuslim.com/berita/dunia/sudan-selatan-akan-akhiri-era-bahasa-arab-di- 
gunakan-di-sekolah-sekolah.htm 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Arab_Juba&oldid=15157836" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 02.56. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerujDa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








